WEBTOON 'BASTARD" 
ADALAH KARYA FIKSI DENGAN 
MUATAN DEWASA DAN BERTEMA 
PEMBUNUHAN. BAGI YANG BERUSIA 
DI BAWAH 17 TAHUN 


DAN TIDAK NYAMAN DENGAN 
KONTEN TERSEBUT, DIHARAPKAN 
KEBUAKSANAANNYA UNTUK TIDAK 

MEMBACA WEBTOON INI. 




















MENGAMPUNIMU. 














JADI IBU.... 


MASIH HIDUP. 








TUBUHNYA 
MUNGKIN AKAN 
KEDINGINAN 
DI APARTEMEN 


AKU TAHU 
KALAU KAU 
BERBOHONG. 





KAU TAHU, 
TIDAK? KALAU 
TADI KAU 


MEMBUNUHKU 
DENGAN PALU 
ITU... 





AKU PERLAHAN- 
LAHAN SEDANG 


MENGELUAR- 
KAN DARAH DARI 


TUBUH KYUN. E 


DENGAN BEGITU 
DIA AKAN MATI DALAM 
WAKTU SEKITAR 
SATU JAM. 





KALAU KAU 
MEMBUNUHKU, 
KYUN PASTI AKAN 
MATI JUGA. 





WAKTU YANG 
TERSISA MASIH 
CUKUP BANYAK. 














Бы. 





APA KAU 
BERENCANA 
MENYELAMATKAN 
KYUN? 





PIKIRKANLAH 4 » 
SEKALI LAGI. 7 APA LAGI 
YANG HARUS 


DIPIKIRKAN? 





DIA TAHU 
BAHWA KAU 
SELAMA INI MEN- 
JADI KAKI TANGAN 
PEMBUNUH. 





KALAU KAU 
MEMBIARKANNYA 
HIDUP, ITU BISA 
MENGACAUKAN 


SELURUH 
HIDUPMU. 





KAU TAHU, 
APA JAWABANKU... 











PANGERAN 
MUDA YANG 
SEDANG 


CE 
«7 JATUH CINTA АД 





AKU CUMA AKAN 
BERTANYA SATU HAL 
PADAMU. 





KAU TIDAK 
MEMBUNUH IBU? 











= Pe 





Ж 
а 


KALAU V 
KAU TIDAK MAU | 
MEMBERITAHUKU, 
LUPAKAN SAJA. 






























x KLIK 

















e 
A 


4 = 


KENAPA AKU TIDAK 
MEMBUNUHNYA...? 





AKU JUGA 
TIDAK TAHU 
PASTI.... 





























APAKAH ITU KARENA AKU 
TIDAK BISA MENYAKITINYA, KARENA 
DIA ADALAH KELUARGA? 





HMM, AKU INI, KAN, 


MONSTER. 








security 


TUAN SEON, POLISI ADA 

DI LOBI. ADA APA INI? 
SEPERTINYA MEREKA AKAN 
MEMAKSA MASUK KE 
TEMPAT ANDA, TAPI SAYA 
TIDAK BISA MENAHAN 
MEREKA LEBIH LAMA LAGI. 








SEKARANG... 
WAKTUNYA 
PERGI. 








BAGAIMANA 


AYAHMU? 








KYUN, AKU AKAN 


DIAMLAH 
SEBENTAR. MELEPASKAN 


INI...! 








AKU HARUS 
BERPIKIR 


SEBENTAR. 





AKU BERPIKIR 
































TENTANG APAKAH 
AKU HARUS MEM- 
BUNUH KYUN = TENTANG 

ATAU TIDAK, HAL APA YANG 
| AA I >» MUNGKIN TERBAIK 

| | ARNO | S ሀክቪዘህህ.... 

(| =< | || 
|| | 
1] r 
T "(9 
1 | | 
| | 
ዝዕ 2 
DAN SEPERTI- 
NYA INILAH YANG тту BENAR | 

PALING BAIK UNT) ENAR PUNYA CARA 

DILAKUKAN., F E Т 
YANG АМЕН UNTUK 
/ ТТА MENJADI SEORANG 

— ЭМИ E SAYAH, 


20 = 















































KAU TIDAK 
SEHARUSNYA MUNCUL 
DI SINI SAAT KAU 
MASIH HIDUP. 


PADA 
DASARNYA, 
KAU SUDAH 

MEMBUNUH- 
à — KU. > 





KURASA BEGITU.... 


SETELAH 


N 
SEKIAN LAMANVA, 
BISAKAH KITA 

MEMILIKI... 





SN 
SEDIKIT ` 
| OBROLAN 
| SEBAGAI SUAMI 
N DANISTRI2 





Ег kusa 





MEN 
Co = | | 











KALAU DIA 
MENGAMPUNIKU. 








PENGAMPUNAN | 
W: SANGAT Z 





AKU TAK 
KAU BENAR, PERNAH TAHU 
BAHWA PENGAMPUNAN 
ADALAH HAL YANG 
BEGITU KEJAM. 


PADA 
| AKHIRNYA, 


JIN ITU BERBEDA 
DARIMU. 





SEPERTINYA 
MEMANG BEGITU. 





^ KAU HARUS ë 
| ILE кы N 
KAN ANAKMU SAAT MEMBUATNYA BERADA N 


MEREKA SUDAH / ( DI SISIMU SELAMANYA 


DAN BERHARAP DIA 
TUMBUH MENJADI 
SEPERTI DIRIMU. 





AH, YA, SUDAH 
BOCAH NAKAL MENEMUKAN GADIS 
ITU... YANG DIA SUKAI, 
DAN SEKARANG, 








DIA JADI N 
SEORANG PRIA 
MUDA YANG LUAR | 
\ BIASA, KAN? / 






































ORANG BILANG, ы 
TIDAK ADA ORANGTUA 
YANG MENANG 
MELAWAN ANAK 

































| ` 
- 
Ἢ დ 


Qi 








cae “<S 
መ 
| À Se ; д 
ው 
N ነ —TI 


4 
ki 



































CERITA: CARNBY KIM 


GAMBAR: YOUNGCHAN HWANG 


ASISTEN 


DESAIN JUDUL 


DESAINER DONGJIN LEE 


ASISTEN GAMBAR 


MIKKI 
DESAINER HONGPIL 
MINHO KIM 


SEUNGHWAN KIM 


PEKERJA KOMIK 
YANG MENYEDIAKAN DATA 
UNTUK PROYEK INI 


SEMUA PERSONEL DI NAVER 
YANG KUTEMUI SEPANJANG JALAN 
MENERBITKAN WEBTOON INI 


TUAN JIN SEON 
DARI KLUB GITARKU YANG 
MEMINJAMKAN NAMANYA PADAKU 


DAN... 
ANDA YANG MEMBACA 
KARYA INI SAMPAI 
BAGIAN YANG TERAKHIR. 


























SIAPA YANG 
MELUKIS INI? 


AH, ITU KARYA 
SEORANG PELUKIS ASAL 
PRANCIS YANG BERNAMA 
THOMAS COUTURE. 


...INI BUKAN 
ASLI, KAN? 





BUKAN, 
ITU REPLIKA. 


APA 
JUDULNYA? 





“SEORANG ΑΥΑΗ 
DAN PUTRANYA.’ 











AKU AMBIL 


YANG INI. 





TERIMA KASIH ATAS SEMUA DUKUNGAN KALIAN 
UNTUK ‘BASTARD.’ 


